WikipediA 

Bahasa Prancis 


Bahasa Prancis (/e frangais, la langue frangaise ) adalah 
salah satu bahasa paling penting dari kelompok bahasa 
Roman setelah bahasa Spanyol dan bahasa Portugis. 
Bahasa Prancis merupakan bahasa yang paling banyak 
dituturkan ke-11 di dunia. Hingga tahun 1999, bahasa ini 
dituturkan oleh lebih dari 77 juta penduduk di dunia 
sebagai bahasa ibu dan oleh 128 juta jiwa lainnya sebagai 
bahasa kedua. 

Bahasa Prancis juga dipakai sebagai bahasa resmi atau 
bahasa pemerintahan oleh beberapa komunitas dan 
organisasi, seperti Uni Eropa, IOC, PBB, dan FIFA. 


Daftar isi 

Fonologi 

Sistem Penulisan 

Diakritik 

Tata Bahasa Prancis 
Huruf 

Komponen Kata 

Pronomina (kata ganti) 
Kata ganti orang 

Kata-Kata Umum 

Persebaran Geografis 

Sebagai Bahasa Resmi 
Sebagai Bahasa Mayoritas 
Bahasa Turunan 

Lihat pula 
Rujukan 
Pranala luar 


Fonologi 


Bahasa Prancis mempunyai 26 fonem yaitu 21 huruf mati 
dan 5 huruf hidup. Di samping itu sistem tata bahasanya 
sederhana, di antaranya: 


Bahasa Prancis 


Frangais 

Pelafalan [fsass] 

Dituturkan di Digunakan secara resmi di 29 
negara, ditambah 7 negara di 
mana umum digunakan tetapi 
tidak resmi 


Wilayah 


Penutur 

bahasa 


Rumpun 

bahasa 


Eropa, Benua Amerika, Afrika, 
Asia, dan Oseania 

200 juta (2005) (bahasa 
ibu)Wi 2 l dan oleh sekitar 500 
juta penutur bahasa Prancis di 
seluruh dunia, 

(2000)PM3 (tidak tercantum 
tanggal) 

Indo-Eropa 
■ Italik 


■ Roman 
■ Italo-Barat 


■ Barat 
■ Gallo-lberia 
■ Gallo-Roman 
■ Gallo-Rhaetia 


. Oil 

- Bahasa Prancis 


Bentuk awal Latin Kuno 

■ Latin Klasik 
■ Latin Umum (Vulgar) 

■ Prancis Kuno 
- Prancis Pertengahan 
■ Bahasa Prancis 


Sistem 

penulisan 

Bentuk 

tanda 


Latin 

Braille Bahasa Prancis 

Tanda Bahasa Prancis 
('frangais signe) 

Status resmi 


Sistem Penulisan 



































Artikel utama: Alfabet Prancis 


Bahasa 
resmi di 


Huruf 

besar 

Huruf 

kecil 

IPA 

Huruf 

besar 

Huruf 

kecil 

IPA 

A 

a 

/ 

a:/ 

N 

n 

/e n/ 

B 

b 

/be/ 

O 

0 

/0/ 

C 

c 

/s e/ 

P 

P 

/p/ 

D 

d 

/d e/ 

Q 

q 

/ky/ 

E 

e 

/ 0 / 

R 

r 

/e ts/ 

F 

f 

/E f/ 

s 

s 

/es/ 

G 

g 

/3e/ 

T 

t 

/te/ 

H 

h 

/a J/ 

U 

u 

/y/ 

1 

i 

/i/ 

V 

v 

/ve/ 

J 

j 

/3i/ 

w 

w 

/dublave/ 

K 

k 

/ka/ 

X 

X 

/iks/ 

L 

1 

/El/ 

Y 

y 

/igBek/ 

M 

m 

/ 

e m/ 

Z 

z 

/zed/ 


Diakritik 

Bahasa Prancis memiliki beberapa aksen dan tanda baca 
yang mempengaruhi pembacaan suatu kata, yaitu: 

1. Accent Aigu 

yaitu e 

2. Accent Grave 

yaitu a, e, 


■ ■ 

m Benin 
1 Burkina Faso 
H Burundi 
Kamerun 
1*1 Kanada 

Republik Afrika Tengah 
| | Chad 
Comoros 

/ Republik Demokratik 
Kongo 

Pantai Gading 

Djibouti 

Guinea Khatulistiwa 
| Prancis 
Gabon 
Guinea 

Lebanon 
Luksemburg 
Madagaskar 
'f Mali 

™ Monako 
^ Niger 
A Kongo 
Rwanda 
| Senegal 
Seychelles 
H Swiss 

Vanuatu 


3. Accent Circonflexe 

yaitu a, e, T, 6, u 

4. Accent Trema 

yaitu e, i', u, y 

5. C Cedille 

yaitu g 


13 entitas tergantung 
11 Aosta Valley 
II Clipperton 

Daratan Selatan dan 
Antarktika Prancis 
Polinesia Prancis 
-A- Guernsey 
X Jersey 
| Mayotte 
■ m Kaledonia Baru 
Pondicherry 
























































Tata Bahasa Prancis 


Komponen-komponen penting dalam bahasa Prancis 
meliputi beberapa hal sebagai berikut: 

Huruf 


Untuk menulis kata maupun kalimat dalam bahasa 
Prancis, digunakan huruf latin pada umumnya. 



| Saint-Barthelemy 
| Saint-Martin 
| Saint Pierre dan Miquelon 

Wallis dan Futuna 


Numerous international 
organisations 

Diatur oleh 

Academie frangaise (Akademi 
Bahasa Prancis) 

Office quebecois de la langue 

frangaise (Dewan Bahasa 
Prancis Quebec) (Quebec) 


Kode bahasa 

ISO 639-1 

fr 

ISO 639-2 

fre (B) 

fra (T) 

ISO 639-3 

fra 


* C 

n 



j | Wilayah dengan bahasa Prancis sebagai 

bahasa ibu 

| | Wilayah dengan bahasa Prancis sebagai 

bahasa resmi 

| | Wilayah dengan bahasa Prancis sebagai 

bahasa kedua 

[ | Wilayah dengan bahasa Prancis sebagai 

bahasa minoritas 


Aa 

Bb 

Cc 

Dd 

Ee 

Ff 

Gg 

Hh 

li 

Jj 

Kk 

LI 

Mm 

Nn 

Oo 

Pp 

Qq 

Rr 

Ss 

Tt 

Uu 

Vv 

Ww 

Xx 

Yy 

Zz 


Huruf-huruf dasar tersebut diperkaya dengan pengembangan huruf-huruf vokal yang beraksen, yaitu: 


Aksen 

Yy 

li 

Ee 

Aa 

Oo 

Uu 

Aigu 

- 

- 

Ee 

- 

- 

- 

Circonflexe 

- 

Tt 

Ee 

Aa 

06 

06 

Grave 

- 

- 

Ee 

Aa 

- 

Uu 

Trema 

Yy 

Tt 

Ee 

- 

CEce 

Ou 


Ditambah juga dengan modifikasi konsonan c, yaitu ce cedille ((J 5 ). 















































Komponen Kata 


Komponen kata dalam bahasa Prancis terdiri atas: 


Pronomina (kata ganti) 

Pengenalan kata dalam bahasa Prancis dapat dimulai dengan pronomina, yang terdiri atas pronomina 
persona (kata ganti orang), pronomina komplemen (kata ganti pelengkap), pronomina posesif (kata ganti 
kepemilikan), pronomina demonstratif (kata ganti tunjuk), pronomina indefini (kata ganti tak tentu), 
pronomina relatif (kata ganti relasi), dan pronomina interogatif (kata ganti tanya). 

Kata ganti orang 

Bahasa Prancis membagi persona subjek (S) menjadi enam yang terdiri atas tiga persona tunggal dan tiga 
persona jamak yang selalu ditempatkan sebagai subjek langsung. Persona kedua tunggal (tu) dipakai untuk 
menegur lawan bicara secara akrab (kamu). Persona kedua jamak (vous) digunakan baik untuk menegur 
beberapa lawan lawan bicara (kalian) maupun satu lawan bicara saja dengan cara umum atau sopan (Anda). 
Pronomina on sama maknanya dengan nous, namun konjugasi verbanya sesuai dengan persona ketiga 
tunggal (z7). 

■ Je =saya 

■ Tu - kamu, kau 

■ ll/elle = Dia pria/wanita 

■ Nous - kami 

■ Vous - Anda, kalian 

■ llslelles = Mereka pria/wanita 

Selain sebagai subjek langsung, kata ganti orang dalam bahasa Prancis dapat juga berfungsi sebagai objek, 
baik secara langsung maupun tidak langsung. Disebut objek langsung bila objek tersebut dikenai langsung 
oleh verba, contohnya: Je connais Louis (Saya kenal Louis), sedangkan disebut objek tidak langsung bila 
objeknya tidak langsung dikenai verba, tetapi melalui perantara berupa preposisi, contohnya: Je parle a 
Louis (Saya bicara pada Louis). 

Kata-Kata Umum 


■ Bahasa Prancis: frangais /ftsa sel ("fran-seh") 

■ Halo: bonjour /b5 3 U ts/ ("bon-zhuur") 

■ Selamat jalan: au revoir /o tsa vwats/ ("o-ruh-vwar") 

■ Tolong: s'il vous plaTtlsW vu ple/ ("sill vuu pleh") 

■ Terima kasih: merci /msts si/ ("merr-sii") 

■ Sama-sama: de rien /da \s\eI ("deh ryeh") (Prancis); bienvenue /bjsv(a) ny/ ("byeh-venuh") 
(Quebec) 

■ Itu: celui-la /salgi la/ ("sell-wii la"), informal. /sqi la/ ("swee la"), atau celle-la (feminin) /ssl la/ ("seli¬ 
la") 

■ Seberapa banyak?: combien /k5 bjs/ ("kom-byen") 

■ Bahasa Inggris: anglais /a gle/ ("ahng-gleh") 






■ Bahasa Indonesia: indonesien 

■ Ya: oui /wi/ ("wii"), informal, ouais Garang ditulis) /ws/ ("wei") 

■ Tidak: non /n5/ ("non") 

■ Maafkan saya: Je suis desole /30 si|i de zo Ie/ ("zeh swii deh-zo-leh"), informal. /J"si|i de zo Ie/ 
("shswee deh-zo-leh") 

■ Saya tidak mengerti: Je ne comprends pas /30 n 0 k5 ptsa pa/ ("zheh neh kompren pa"), informal 
Je comprends pas /Jk5 ptsa pa/ (dengan menghilangkan "ne") ("shkomfren pa") 

■ Di mana toiletnya?: Ou sont les toilettes? /u s5 le twa Ist/ ("uu san leh twa-let") 

■ Apa Anda bisa berbicara bahasa Inggris?: Parlez-vous anglais ? /pats le vu za gls/ ("par-leh vuu 
ahng-gleh") atau Vous parlez anglais ?/vu pats le za gls/ ("vuu par-leh ahng-leh") 

■ Apa Anda bisa berbicara bahasa Indonesia?: Parlez-vous Indonesien? atau vous parlez 
Indonesien ? 

■ Apa kabar?: Comment ga va ? (Komen sa va ?) 

■ Baik, terima kasih!: Tres bien, merci ! (treh bien, mersi!) 

Persebaran Geografis 


Sebagai Bahasa Resmi 


Negara 

Penutur 

Asli 

Populasi 

Kepadatan 

Penduduk 


Kawasan 


(perkiraan) 

(perkiraan Juli 

2003) 

(jiwa/km 2 ) 



(km 2 ) 

Prancis (Metropolitan) 

60.000.000 

60.180.600 


105 


547.030 

Republik Demokratik 
Kongo 


55.225.478 


24 

2 

.345.410 

Kanada 

6.700.000 

32.207.000 


3 

9 

.976.140 

Madagaskar 


16.979.900 


- 


587.040 

Pantai Gading 


16.962.500 


- 


322.460 

Kamerun 


15.746.200 


- 


422.277 

Burkina Faso 


13.228.500 


- 


274.200 

Mali 


11.626.300 


- 

1 

.240.000 

Senegal 


10.580.400 


- 


196.190 

Belgia 

4.000.000 

10.290.000 


335 


30.510 

Rwanda 


7.810.100 


- 


26.338 

Haiti 


7.527.800 


- 


27.750 

Swiss 

1.400.000 

7.318.638 


- 


41.290 

Burundi 


6.096.156 


- 


27.830 

Togo 


5.429.300 


- 


56.785 

Republik Afrika Tengah 


3.683.600 


- 


622.984 

Republik Kongo 


2.954.300 


- 


342.000 

Gabon 


1.321.500 


- 


267.667 

Komoro 


632.948 


- 


2.170 

Djibouti 


457.130 


- 


23.000 

Luksemburg 

100.000 

454.157 


171 


2.586 





Guadeloupe 


442.200 

- 

1.780 

Martinique 


390.200 

- 

1.100 

Mauritius 

1 . 000.000 

1.210.500 

- 

2.040 

Vanuatu 


200.000 

- 

12.200 

Seychelles 


80.469 

- 

455 


Sebagai Bahasa Mayoritas 

Negara Populasi Kepadatan penduduk Area 
(perkiraan Juli 2003) (jiwa/km 2 ) (km 2 ) 

Aljazair 32.810.500 - 2.381.440 

Tunisia 9.924.800 - 163.610 

Maroko 31.689.600 - 446.550 

Selain itu, ada juga penutur bahasa Prancis di Kamboja, Mesir, India (Pondicherry), Italia (Lembah Aosta), 
Laos, Mauritania, Britania Raya (Kepulauan Channel), Amerika Serikat (kebanyakan di Louisiana dan New 
England), dan Vietnam. 


Bahasa Turunan 

■ Kreol Haiti 

■ Michif 


Lihat pula 

■ Daftar bahasa 


Rujukan 


1. A "Estimation du nombre de francophones dans le monde en 2005". Tlfq.ulaval.ca. Diakses 
tanggal 2010-04-21. 

2. A Jacques Leclerc. "Francophonie (Qu'est-ce que la?)". Tlfq.ulaval.ca. Diakses tanggal 2010- 
04-21. 

3. A Jacques Leclerc. "Francophonie". Tlfq.ulaval.ca. Diakses tanggal 2010-04-21. 

4. A Kesalahan pengutipan: Tag <ref > tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama 
ulaval 

5. A ethnologue (2000). "French". Ethnologue: Languages ofthe World (edisi ke-14th). 

Ethnolouge. Teks "FRENCH: a language of France" akan diabaikan (bantuan) 

6 . A Qu'est-ce que la Francophonie? (http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/francophonie.htm) 
Unlverslte Lava!'.' Retrieved 2010-3-07. 

7. A 230 million French speakers in the world (http://www.ambafrance-au.org/france_australie/spi 
p.php?article2223) Embassy of France'.' Retrieved 2010-3-07. 

8 . A FRENCH: a language of France (http://www.ethnologue.com/14/show_language. asp?code= 
FRN) Ethnologue: Languages ofthe World, 14th Edltlon Retrieved 2010-3-07. 

9. A Cheer up French speakers, you’re not alone (http://web.archive.org/web/20101114074922/htt 
p://www.france24.com/en/20081018-cheer-french-speakers-francophone-francophonie-nadea 
u) France 24'.' Retrieved 2010-3-07. 





Pranala luar 


■ (Inggris) French 101 (http://www.101languages.net/frenc 
h/) ’ 

■ (Prancis) Kamus Dicovia (http://www.dicovia.com/dico/fran 
cais-indonesien/lettre-F/0-59) Kamus bahasa Prancis- 
bahasa Indonesia 



Wikipedia juga 
mempunyai edisi 
Bahasa Prancis 


Lihat informasi 
«lknanio mengenai 

bahasa prancis di 
Wiktionary. 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Bahasa_Prancis&oldid=16617869" 


Halaman ini terakhir diubah pada 4 Maret 2020, pukul 03.05. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 


















